BAB IV 


PENDAMPINGAN, EVALUASI, DAN PENGEMBANGAN PROFESIONAL 


Pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional SD Negeri Taro'an 1 
dilakukan secara internal oleh satuan pendidikan untuk memastikan pembelajaran berjalan 
sesuai rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Proses ini dikelola oleh Kepala 
Sekolah dan/atau guru yang dianggap sudah mampu untuk melakukan peran ini. Evaluasi, 
pendampingan dan pengembangan profesional dilakukan secara bertahap dan mandiri agar 
terjadi peningkatan kualitas secara berkelanjutan di satuan pendidikan, sesuai dengan 
kemampuan satuan pendidikan. 

Dalam melakukan pendampingan dan pengembangan professional ditekankan pada 
prinsip reflektif dan pengembangan diri bagi guru, serta menggunakan alat penilaian yang 
jelas dan terukur. Proses pendampingan dirancang sesuai kebutuhan dan dilakukan oleh 
Kepala Sekolah dan/atau guru yang berkompetensi berdasarkan hasil pengamatan atau 
evaluasi. Proses pendampingan dan pengembangan professional ini dilakukan melalui, 

a. Program Regular Supervisi Sekolah, yang dilakukan minimal satu bulan sekali oleh 
Kepala Sekolah. 

b. Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) SD Negeri Taro'an 1, yang dilaksanakan sesuai 
program kerja KKG secara reguler, seperti kegiatan mingguan untuk pendampingan 
penyusunan atau revisi alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Kegiatan ini merupakan 
pendampingan oleh Kepala Sekolah dan guru yang berkompetensi. 

c. Pelaksanaan in-house training (IHT) atau focus group discussion (FGD), dilakukan 
minimal enam bulan sekali atau sesuai kebutuhan dengan mengundang narasumber yang 
berkompeten dari beberapa perguruan tinggi yang telah bekerja sama, instansi terkait dan 
praktisi pendidikan. 

SD Negeri Taro'an Imelakukan evaluasi kurikulum secara regular, yaitu jangka 
pendek satu tahun sekali dan jangka panjang 4 tahun sekali dengan mempertimbangkan 
perubahan yang terjadi baik perubahan kebijakan maupun update perkembangan terkini 
dalam proses pembelajaran. Evaluasi kurikulum dilakukan berdasarkan hasil evaluasi 
pembelajaran yang dilakukan secara reflektif, yaitu: 

1. Evaluasi Harian, dilakukan secara individual oleh guru setelah pembelajaran berdasarkan 
catatan anekdotal selama proses pembelajaran, penilaian dan refleksi ketercapaian tujuan 
pembelajaran. Hasil evaluasi ini digunakan untuk perbaikan rencana pembelajaran atau 


Page 77 


RPP pada hari berikutnya. 

2. Evaluasi Per Unit Belajar, dilakukan secara kelompok (team teaching) setelah satu unit 
pembelajaran atau tema selesai. Hasil ini digunakan untuk merefleksikan proses belajar, 
ketercapaian tujuan dan melakukan perbaikan maupun penyesuaian terhadap proses 
belajar dan perangkat ajar, yaitu alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. 

3. Evaluasi Per Semester, dilakukan secara kelompok team teaching) setelah satu semester 
selesai. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan refleksi pembelajaran dan hasil asesmen 
peserta didik yang telah disampaikan pada laporan hasil belajar peserta didik. 

4. Evaluasi Per Tahun, merupakan refleksi ketercapaian profil lulusan, tujuan sekolah, misi 
dan visi sekolah. 

Pelaksanaan evaluasi kurikulum SD Negeri Taro'an Idilakukan oleh tim pengembang 
kurikulum sekolah bersama kepala sekolah dan komite sekolah serta pihak lainnya yang telah 
mengadakan kerja sama dengan sekolah. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan data yang telah 
dikumpulkan pada evaluasi pembelajaran, hasil supervisi Kepala Sekolah, laporan kegiatan 
Kelompok Kerja Guru, hasil kerjapeserta didik dan kuesioner peserta didik dan orang tua. 
Informasi yang berimbang dan berdasarkan data tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi 
untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan sekolah kepada peserta didik, peningkatan 


prestasi dan hubungan kerja sama dengan pihak lain. 


Page 78 


